Wanita Itu Ratu 


Setelah satu jam lamanya kereta melaju, nampak kedua rekan ini, Rasyid dan 
Michael kembali memulai obrolan yang menemani perjalanan mereka. 

Michael: Kita telah berbicara tentang dua hal penting yang berkaitan dengan 
hak-hak wanita: Poligami dan hijab.. apa pendapat mu untuk melengkapi sisa 
pembahasan pada topik kita kali ini? 

Rasyid: Ide menarik, mudah-mudahan saja dengan itu kita dapat 




